PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jin. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) 322130 
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 

KEPUTUSAN 

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018 
NOMOR : 810/O7/PANSELDA.TA/2018 

TENTANG 

KELULUSAN SELEKSI PERSYARATAN ADMINISTRASI PELAMAR 
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

TAHUN 2018 

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, 



Menimbang 


Mengingat 


: a. bahwa Sistem pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
Tahun 2018 dilakukan secara online melalui website 
https://sscn.bkn.go.id/, dengan cara pelamar mengunggah 
dokumen persyaratan administrasi; 

b. bahwa dokumen persyaratan administrasi diunggah oleh 
pelamar CPNS melalui website https://sscn.bkn.go.id/ 
selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia 
Seleksi Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Pegawai Negeri 
Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 
tentang Kelulusan Seleksi Persyaratan Administrasi Pelamar 
Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2018; 

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan; 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyandang 
Disabilitas; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 
Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan 
Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi 
dan Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang 
Batas Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi Pengadaan CPNS 
Tahun 2018; 

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebutuhan 
Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2018; 

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 
Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai 
Negeri Sipil Tahun 2018 







11. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 810/140/203/2018 
tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Pengadaan Calon 
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung; 

12. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 810/141/203/2018 
tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 
2018; 

Memperhatikan : 1. Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai 

Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 

810/02/PANSELDA.TA/2018, tanggal 18 September 2018 
tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2018; 

2. Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai 

Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 

810/05/PANSELDA.TA/2018, tanggal 09 Oktober 2018 
tentang Tambahan Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai 
Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018; 

3. Berita Acara Hasil Rapat PANSELDA tanggal 20 Oktober 2018 
Nomor 810/06/203/2018 

MEMUTUSKAN: 


Menetapkan 

KESATU 


KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 


: Nama-nama sebagaimana Lampiran Keputusan Ini dinyatakan 
lulus seleksi persyaratan Administrasi pelamar Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 
2018; 

: Nama-nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk 
selanjtunya dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar; 

: Pelamar CPNS yang tidak hadir pada saat Seleksi Kompetensi 
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dinyatakan 
gugur dan tidak bisa digantikan oleh orang lain; 

: Keputusan Ketua Seleksi ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Tulungaung 
pada tanggal 20 Oktober 2018 


SEKRETARIS/DAERAH, 
Selakp.-R^tpaif^iitia Seleksi Daerah, 

f/ct?h —--/yzk 



% v Iri INDRA. F AU ZI, MM 

'V UPembina^Uta-ma Madva 


.. ojns mbin a^tdlna Madya 

199003 1 006 


Tembusan disampaikan kepada : 

Yth. Sdr. 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta; 

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; 

3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Sidoarjo. 

4. Bupati Tulungagung sebagai laporan 







